Dramatis! Jelang Akad Nikah, Kisah 
Cinta Fitri Zulkarnain Terhalang 
Tembok Penjara 


Minggu, 24 Desember 2023 


Tarakan, BeritaKelimaNya.com - Beberapa media kabar di Kalimantan 
Utara memberitakan kepulangan mantan napi Teroris Fitri Zulkarnain 
yang bebas bersyarat beberapa hari yang lalu. Dari Lapas Warungkiara, 
Sukabumi, Jawa Barat, FZ langsung dipulangkan ke tanah kelahirannya di 


Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara. 


Siapa sangka, di hari penangkapan Fitri Zulkarnain oleh Tim Detasemen 
Khusus (Densus) 88 Anti Teror pada hari Rabu 20 Januari 2021, Ia dan 
calon tunangannya, NM (21) rencananya akan segera melangsungkan 


pernikahan. 


